“SEMUA FIRMAN 
ALLAH ADALAH 
MURNI..” 

(AMSAL 30:5). 


AMSAL 30 DIAWALI DENGAN PENYEBUTAN 
NAMA AGUR BIN YAKE. AGUR ADALAH NAMA 
JULUKAN UNTUK SALOMO, SEDANG YAKE 
ADALAH JULUKAN UNTUK DAUD. SALOMO 
MENGATAKAN DI AYAT 2-3: “SEBAB AKU INI LEBIH 
BODOH DARI PADA ORANG LAIN, PENGERTIAN 
MANUSIA TIDAK ADA PADAKU. JUGA TIDAK 
KUPELAJARI HIKMAT, SEHINGGA TIDAK DAPAT 
KUKENAL YANG MAHAKUDUS.” 


Bukan berarti, Salomo tidak pernah belajar 
dan bukan berarti dia adalah orang yang lebih 
bodoh dari orang lain. Alkitab menceritakan bahwa 
hikmat Salomo selain terdengar ke seluruh dunia di 


masa itu, juga diakui, sampai Ratu Seba datang dari 
negeri jauh untuk melihat dengan mata kepalanya 
sendiri, bagaimana Salomo memimpin kerajaan 
Israel dengan hikmatnya yang sangat terkenal. Lalu 
mengapa Salomo membuat pernyataan tersebut? 


SEJATI 


Filsuf abad ketiga, Socrates, mengatakan, 
“Pengetahuan yang sejati itu muncul saat 
seseorang mengakui bahwa dia sebenarnya tidak 
tahu apa-apa.” 

Pernyataan ini menjelaskan pengakuan 
Salomo, bahwa semakin dia mencoba memahami 
hikmat, semakin dia menyadari bahwa sebenarnya 
dia tidak tahu apa-apa. Sebaliknya ketika seseorang 
merasa dia tahu segala sesuatu dan merasa 
sebagai orang yang berpengetahuan, maka 
saat itulah pengetahuan yang sejati menjauh 
daripadanya. 


Orang inilah yang justru layak disebut sebagai 
orang bodoh dan tidak berhikmat. Karena hikmat/ 
pengetahuan yang sejati harus mengubah cara 
berpikir dan bertindak seseorang. Semakin tinggi 
level pengetahuannya, semakin membuat orang 
itu untuk tidak berlaku sembrono. 

Alkitab mengatakan bahwa hikmat dan 
pengetahuan berasal dari Allah, bahkan alam 
semesta ini tercipta dalam segala hikmat-Nya. 
Karena itu hikmat tidak akan pernah ada habisnya 
dan tidak ada akhirnya, sebab muaranya adalah 
ALLAH yang tidak terbatas. 

Ketika manusia mempelajari hikmat dan 
pengetahuan yang tak terbatas, maka dia semakin 
disadarkan bahwa dirinya terbatas dan Allah tidak 
terbatas. 


KETIKA SESEORANG MERASA 

DIA TAHU SEGALA SESUATU DAN 
MERASA SEBAGAI ORANG YANG 
BERPENGETAHUAN, MAKA SAAT 
ITULAH PENGETAHUAN YANG SEJATI 
MENJAUH DARIPADANYA.” 


TIDAK SOMBONG 


Saya pernah bertemu dengan seseorang 
yang menyebut bahwa dirinya mempunyai gelar 
akademis lebih dari satu. Lebih dari sekali dia 
membuat penegasan bahwa dia adalah profesor 
doktor, dan sederet gelar master yang dia miliki. 
Mendengarnya, saya langsung melihat bahwa 
orang tersebut sebenarnya tidak memiliki apa-apa, 
sesuai dengan pepatah yang berkata “Tong kosong 
nyaring bunyinya”. 

Dengan membuat menyebutkan gelar-gelar 
akademisnya berulangkali, kesan yang ditimbulkan 
adalah dia menuntut pengakuan dan secara 
sekaligus ingin merendahkan teman bicaranya. 

Sesungguhnya gelar akademik itu mulia, tapi 
ketika hanya menjadi kebanggaan dan dipamer- 
pamerkan, membuat kemuliaannya sirna dan 
membuat orang merasa tidak nyaman. 


Orang sombong adalah orang yang tidak 
sadar bahwa dirinya adalah manusia biasa. 
Sesungguhnya pengetahuan yang sejati adalah 
ketika seseorang sadar bahwa Tuhan sang Pencipta 
adalah Allah yang tidak terbatas dan mulia, maka 
pengetahuan ini akan membentuk kerendahan 
hati dalam dirinya, dan membuatnya semakin 
beribadah dan menyembah Tuhan. 

Tujuan dari semua ilmu pengetahuan dan 
hikmat, seharusnya membawa manusia sadar 
bahwa dirinya terbatas, dan bahwa semua datang 
dari Allah yang tidak terbatas. 

Jangan pernah meninggikan diri sekalipun 
engkau sudah dibawa naik, karena Allah, Sang 
Pencipta yang berada di tempat tinggipun, tidak 
segan turun di tempat rendah, sehingga kehadiran- 
Nya selalu dirindukan. WP (Pdt. Samuel Handoko) 


AHUN DEMI TAHUN, HANA, YANG Bagi jemaat yang merindukan keturunan, Pdt. 
| MERINDUKAN ANAK, MENGUNJUNGI Jusuf Soetanto akan mendoakan kembali setiap 
RUMAH TUHAN DAN BERDOA DI pasangan pada : 
DALAM HATINYA. BIBIRNYA BERGERAK, TAPI 
Ti TIDAK KEDENGARAN” (1 SAM Hari Minggu, 22 April 2018, di 


Imam Eli melihat tetapi salah mengerti kebaktian umum 1, 2 dan 3. 


mengenai apa yang sedang terjadi. Hana pun 
menjelaskan, “Saya. .. telah mencurahkan isi 
hati saya ke hadapan Tuhan” (ayat 15). Tuhan 


Bagi jemaat yang ingin didoakan harap 
mempersiapkan diri dengan berdoa dan berpuasa 
mendengar permintaan doa, yang Hana sampaikan — Secara pribadi kepada Tuhan, bergantung kepada 


dalam diam, dan memberinya seorang anak laki- Tuhan, introspeksi diri, minta ampun kepada 
laki (ayat 20). Tuhan jika menemukan kesalahan seperti pernah 


menggugurkan kandungan, hamil di luar nikah, 


Ingatan Tuhan itu sempurna. Dia mendengar 
atau pacaran yang tidak kudus. 


dan tidak pernah melupakan doa yang kita 
panjatkan selama bertahun-tahun. Dia mungkin 
akan bergerak, lama setelah kita berdoa 
menyampaikan permintaan kita kepada-Nya. Tapi Tuhan, namun belum mendapat keturunan, 


jawaban dan waktu-Nya selalu yang terbaik bagi percayalah bahwa Tuhan masih bekerja. Dan 
kita. berjanjilah, ketika anak itu hadir, persembahkanlah 


kepada Tuhan supaya dipakai-Nya sebagai alat 
untuk kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. 


Jika sudah berusaha hidup berkenan kepada 


Tuhan Mendengar 


NB: Untuk jemaat di satelit bisa mengikuti via 
live streaming. 8 


Hana meminta seorang anak laki- 
laki, tapi Tuhan memberinya lebih 
banyak lagi. Putranya, Samuel, 
tumbuh menjadi imam, penjaga 
bangsanya. Alkitab menulis, 
karena doanya, tangan Tuhan 
melawan orang Filistin 
seumur hidup Samuel (1 
Sam.7:13). 

Karena itu, kita harus 
terus memuji Tuhan, 
meminta bantuan dari 
Dia, dan bersyukur 
kepada-Nya atas berkat, 
bahkan ketika tidak ada 
orang lain yang dapat 
mendengar doa-doa kita 


4 


209 
- /O 


items 


- 
| 


G 


— 
- 


jenssi DALANN NAMA 


M1L0OZ AVW-TIUIV 


(MO) suwstararaiawan 
we pulakarai com 


GEREJA MAWAR SHARON 
Connect Group yang 


| diinginkan berdasarkan: 
CONNECT bertanda 0 
D Sesuai usia (Anak / Pelajar 
M E / Pemuda / Pro-M / Keluarga) 
DO Dekat rumah 
O Pengusaha / Wiraswasta 
Umur 2 se 


O Lain - lain 
Status : Menikah / Belum menikah 


Alamat lengkap (Hobby, jenis pekerjaan) 


Email : mycg@gms.or.id 
Phone : 60007070 ext N15 
(selama jam kerja) 
| aon KP Z|J|J—J——J—— mv - 


RUANG SA 
KOMPLEKS 


TERBUKA UNTUK SEMUA JEMAAT 


Recorded at 
MSTV.TV 


VEL 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Tanpa Penyesalan” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Bambang Wijaya 


ha KARIR 1 - VISION BUILD 


CITY - JL. RAYA NGAGEL 123 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Talenta” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk.10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Pdt. Ridwan Hutabarat 


KESAKSIAN 


Bagi anda yang ingin 
mengirimkan kesaksian/ 
tulisan, kirimkan ke 


Redaksi Voice 
Vision Bullding It. 6, 
Marveli City Complex, 


Ik Na Ngagel 123, Surabaya. 


Talp. 031-60007000 
fax. 031-5322452 
atau 


email ke agung.p@gms.or.id 


"redaksi Voice berhak 


menyeleksi dan menyunting 


setiap tulisan yang masuk 
sesuai standar Voice 


Ofotiea 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
CMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“5 Roti 2Ikan” 
Pk.02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Yosep Moro Wijaya 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Dibangkitkan” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Fuji Harsono 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Ridwan Hutabarat 


Minggu, 
08 April 17 


Perjamuan 


KUDUS 


di Tiap Ibadah 


Doa FAJAR 
Pk.05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, Vision 
Building lantai 1, 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Philip Mantofa 


Pro-M Revolution 
Pk.19.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Philip Mantofa 

“ Healing Ministry 

di akhir ibadah Pro-M 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God Teen 
Youth Service 
Ppk.13.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Philip Mantofa 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


Perjamuan 
Kudus 


disetiap Ibadah. 


RETREAT DOA BAGI 
PROFESIONAL & 
PENGUSAHA 


FOURTH 


LIVING IN THE 4TH DIMENSION THROUGH PRAYER 
April - Mei 


PEMBICARA 


Mujizat 


itu Nyvat 


KAMI, EDGAR, TIBA-TIBA DEMAM. 

TENGAH MALAM DIA KEJANG, DAN 
KAMI LANGSUNG MEMBAWANYA KE RS 
GRHA KEDOYA JAKARTA UNTUK RAWAT INAP. 
SEBELUMNYA, EDGAR MEMANG SERING 
KEJANG KETIKA DEMAM. 

Selesai kunjungan dokter pagi, Edgar kejang 
kembali. Namun, anehnya, jika biasanya setelah 
diberi obat kejang, badan lemas, tapi tidak 
untuk kali ini. Semua kaki tangan kaku dengan 
kuku kebiruan. Dokter melakukan tindakan lagi, 
namun tidak ada perubahan juga. Akhirnya Edgar 
diminta dirawat di PICU (ICU anak). Tidak lama, 
Edgar kejang ketiga kali. Paramedis memasang 
alat penunjang pernafasan karena nafasnya 
sudah pendek dan harus masuk ventilator. Dokter 
menyatakan bahwa Edgar kritis. Pada Pk 13.00 
WIB Edgar kembali kejang keempat selama 10 
menit. Setelah kondisinya stabil, dokter bawa 
Edgar untuk CT scan dan dari hasilnya, dokter 
menyampaikan bahwa Edgar sakit ensefalitis 
(radang otak). 

Pada hari ketiga di PICU, dokter menemukan 
bahwa penyebab ensefalitis adalah virus yang 
tidak ada obatnya. Saat itu dokter mengatakan 
bahwa akan mengupayakan pengobatan terbaik, 
dan mengandalkan daya tahan tubuh Edgar 
sendiri untuk melawan virus di otaknya. Dokter 
menjelaskan bahwa 
penyakit ini langka 

dan sedikit yang bisa 
bertahan hidup. 
Dari awal masuk 
RS, saya bersama 
istri terus berdoa. 

Kami hanya ingat 

bahwa anak adalah 

titipan Tuhan. Kami 
berserah. Biarlah 
kehendak-Nya yang 


Pro 22 DESEMBER 2017 SORE, ANAK 


terjadi, namun kami juga berharap kesembuhan 
atas Edgar terjadi. 

Teman-teman CG, sanak saudara, serta tim 
gembala eaglekidz GMS Jakarta terus mendoakan 
dan memberikan dukungan serta semangat 
kepada kami. 

Puji Tuhan, hari keempat ada kemajuan. Edgar 
sadar dari koma dengan respon yang baik. Kaki dan 
tangan bisa bergerak, matanya juga normal. Hari 
keenam dokter membolehkan pindah ke bangsal 
dengan kemajuan yang cepat. Sudah bisa duduk. 
Hari kesembilan tepat tanggal 31 Desember 2017 
dokter sudah membolehkan pulang. 

Hari pertama di rumah, Edgar sudah bisa 
berinteraksi dan becanda. Hari kedua sudah berdiri 
dan berjalan beberapa langkah. Hari ketiga mulai 
bisa berlari kecil. Di hari keempat, bertepatan 
dengan jadwal kontrol ke dokter, secara ajaib dia 
sudah lincah dan dan dokter mengatakan bahwa 
Edgar tidak memerlukan terapi apapun. Dokter 
terheran-heran dengan kemajuan yang luar biasa 
ini. 

Di saat kami tidak sanggup lagi, tangan Tuhan 
bekerja. Di saat kami berserah, Tuhan hadir. 

Tuhan yang memulihkan dengan cepat, tanpa 
cacat dan gejala sisa. Tuhan Yesus sungguh ajaib! 
MH (Andreas - Novy Natalia Hartanto (CG 11 
Tangerang) 


AKA 


ami menikah pada bulan 

september 2015, dan tidak 

menunda untuk memiliki 
anak. Namun sampai memasuki 
tahun 2016 kami masih belum 
dikaruniai anak. 


Bukan suatu kebetulan, pada bulan Februari 
2016, Bapak Pdt. Jusuf Soetanto mendoakan 
pasangan yang ingin memiliki keturunan. Kami 
sangat bersukacita antusias mendengarnya. Kami 
pun maju dan didoakan beliau. 


Kami sempat periksa ke beberapa dokter, 
namun sampai beberapa bulan kemudian, belum 
ada tanda kehamilan. Hingga akhirnya pada bulan 
Desember 2016 saya positif hamil. 


Kami sangat bersyukur pada Tuhan. Tetapi 
sayangnya kehamilan tersebut hanya bertahan 
7 minggu karena tidak berkembang. 

Saya sangat kecewa karena kami telah 
menunggu selama lebih dari 1 tahun 
tapi harus kehilangan anak kami. 


Tak 


Namun kami tak patah semangat dan terus 
berdoa hingga tak berselang lama, tepatnya dua 
bulan setelah keguguran, Tuhan mempercayakan 
kehamilan kedua di bulan Februari 2017, tepat 1 
tahun dari waktu kami didoakan. Anak kami pun 
berkembang dengan baik dan lahir dengan sehat 
pada bulan November 2017. Janji Tuhan pasti 
akan digenapi pada waktu yang tepat menurut 
kehendak-Nya. P- (Kesaksian Michael & Megey, 
Jemaat GMS pusat) 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
OFFICE: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

Bl @gmschurch 

') @gmschurch 


izersa mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvel City Complex, 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

badah Umum « Anak I, II, II, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 


Army of God Revival Services 
badah Pelajar (Sabtu) 
badah Pemuda (Minggu) 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


badah Anak (Sabtu) 
itorium MSCS (Voltage) 


Pk. 16.00 WIB 


» 
E 
a 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

badah Umum--Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Surabaya Timur 
badah Umum 4 Anak 


Pk. 10.00 WIB 


“ Vision Hall, 13th floor. 


Marvell City Complex. 
. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (0813 9080 1878) 


GMS Surabaya Selatan 

badah Umum | 4 Anak Pk. 07.00 WIB 

badah Umum II « Anak Pk. 10.00 WIB 

. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 


badah Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar 


badah Umum «4 Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum «4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum Pk. 17.00 WITA 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 14.00 WITA 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 


. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437 


GMS Sidoarjo 


badah Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 


Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

0. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

badah Umum « Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum « Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Pro-M (umum) Pk. 10.00 WIB 
badah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


I. Bogowonto 1, Madiun 
Telp: 0351-469869 


badah Umum «4 Anak IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 


GMS Malang 

badah Umum 4 Pro-M 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum 4 Pro-M 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum- Pro-M «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 

. Ahmad Dahlan no. 27-29, Malang 

Telp. 0341-570539 


GMS Jombang 


badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II Pk. 16.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Jember 
badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II « Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Umum III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
badah Anak | Pk. 07.30 WIB 
badah Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Anak III Pk. 16.00 WIB 

Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 


. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
badah Umum - Anak | Pk.10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 


badah Umum - Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WITA 
badah AOG Pk. 14.00 WITA 


Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 

. Prabu Rangkasari, Abian Tubuh 

CP: 0370-635170 

HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST.) 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 


badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 


badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

(ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 
Barat, Jawa Tengah 

P: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Slamet Riyadi 373 Solo 

ekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
elp/ Fax): 0271-723172. 
(Dita-085231221896) 


yu 


GMS Jakarta 


badah Umum -Anak Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 
. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 
Telp: 021-30020080 / 81, 
GMS Bandung 
badah Umum 4 Pro- Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022)87775119 


GMS Sukabumi 
badah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Hotel Maxone, Jl. Siliwangi 90 Sukabumi 
antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 

p : Arsih/Ryan : 08561611930 


AS 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

The Luxton Cirebon Hotel & Convention 
n. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


Balikpapan 

badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 13.00 WITA 


. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum 4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum 4 Anak II Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Samarinda 


badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum - Anak I Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

badah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Kezia (087815551188) 


GMS Pontianak 


badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.15 WIB 
badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
.A. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 , 
Fax (0561) 6711634 


GMS Ambon 
badah Umum # Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 


Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon. 

Sekretariat: Jln. PHB, Halong Atas. 

Dekat perumahan kuda putih - bekas gudang 
springbed comforta) 
elp. (0911)3831477 CP: Erik (085347261119) 


GMS Saparua 


badah Umum | Pk. 09.30 WIT 
badah Umum II Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 
. Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 
el/Fax.0931-21487 
GMS Maluku Tengah 
badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 
badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 


badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 
CP : 0401-3111075 

HP :085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 
GMS Bitung 

badah Umum I Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum | Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 

. Samrat Pakadoodan Ling 3 

Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 - 30903 
GMS Manado 

badah Umum Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 

. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 


Samping Apartemen Lagoon) 
Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
|. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Teen/Pelajar Pk. 14.00 WITA 
Hotel Sutan Raja Kotamobagu Lantai 2. 
alan Siliwangi, Kobo Besar 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


GMS Makassar 


badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum | # Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II 4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III « Pro-M Pk. 17.00 WITA 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 


I. Gunung Latimojong No. 116 
(Samping Karya Agung) Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 

Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum # Anak! Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum #4 Anak Il Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 


GMS Pekanbaru 

badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 

badah Pemuda (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 

n. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 

Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Palembang 


badah Umum « Anal Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 

omp. Ruko Graha Maju Motor 

. Rasyid Nawawi No. 24-26F 
Telp (0711) 361425 / 366572 
CP. Paul (0813-3221-2471) 
GMS Lampung 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 
GMS Jambi 

badah Umum « Anal Pk. 10.00 WIB 


ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp. 0741 - 3068456 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


GMS Batam 

Ibadah Umum Pkl 10.00 WIB 
Ibadah Eaglekidz 

(Bintan Room It.2) Pkl 10.00 WIB 


Nagoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 

Jl. Teuku Umar, Batam 

CP : Marike (62 852 57721624) 


